apl 5 
PER 
' - 

kb: 


Hassan Syamsyi Basya 


aa endid ik 


CARA JITU MENDIDIK ANAK SHALEH 
DAN UNGGUL DI SEKOLAH 


Judul Asli: Katfa Turabbi Abna 'aka fi Hadza az-Zaman 
Penulis: Hassan Syamsi Basya 
Penerjemah: A. Najihan Maududi, MA 
Penerbit: Darul alam, Damaskus 
Cetakan: Kelima, 2015 
Editor: Luthfi Yansyah & Purwanti 
Artistik: Ivan, Muhsinul Fajri 


Cetakan pertama, Rabiul Akhir 1432 H /Maret 2011 
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang 
All right reserved 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah/ 
Hassan Syamsi Basya, editor, Luthfi Yansyah 
-Cet. 1.- Jakarta: Zikrul Hakim, 2015 
240 hlm. Uk. 15 cm x 23 cm 


ISBN 978-979-063-607-1 


Diterbitkan oleh: | Didistribusikan oleh: 
Zikrul Hakim (Anggota IKAPI) | PT. Bestari Buana Murni 
Jl. Waru No. 20 B Rawamangun Jl. Waru No. 20 B Rawamangun 
Jakarta Timur 13220 | Jakarta Timur 13220 
Telp. (021) 475 4428, 475 2434 | "Telp. (021) 475 4428, 475 2434 
Fax. (021) 475 4429 | Fax. (021) 475 4429 


www.zikrul.com 


redaksi zikrul@yahoo.co.id 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Jitu Mendidik 


Anak Shaleh 
dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Untaran Kata Persembahan 


Karya ini aku persembahkan kepada semua orang yang telah 
mendidikku sejak kecil, kepada yang telah menanamkan budi 
pekerti kepadaku, 


La # Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Sesengguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah 
Allah kemudian ia berkomitmen (istigamah), maka akan diturunkan 
kepada mereka malaikat, karena itu janganlah takut dan bersedih 
hati.” 

Kepada ibu yang selalu hidup bersamaku dan menemaniku 


di sela-sela usiaku. Aku selalu berdoa kepada Allah untuknya, 


“Gantilah ia dengan yang terbaik...” 


Kepada istriku tercinta, 


“Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang istri dan keturunan 
sebagai penyejuk setiap mata yang memandangnya.” 

Kepada putra dan putri permata hatiku, yang menjadi 
perawatku di masa depan, Rayma Waliyyuna. 

Kepada jantung hati dan penyejuk pandanganku, Muhammad 
Abdurrahman dan Majid. 

Kepada mereka semua aku persembahkan penghargaan dari 


hasil karyaku ini. 


Hassan Syamsi Basya 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bergaul dengan anak bagi kebanyakan orang dalam fase 


hidup mereka merupakan seni yang cukup menyulitkan hingga 
mereka bertanya tentang metode interaksi apa yang terbaik pada 


anak. 


Dalam hal ini Imam al-Ghazali berkata, “Sesungguhnya anak 
kita adalah permata.” Namun banyak orang tua yang memenjarakan 
mereka. Oleh sebab itu, orang tua memerlukan petunjuk dan 


nasehat mengenai sikap mereka terhadap anak. 


Ibnu al-Gayyim pernah memperingatkan tentang betapa 
pentingnya peran keluarga dalam pendidikan anak, “Kehancuran 
anak pada hakikatnya terjadi karena orang tua dan sikap mereka yang 
meremehkan anak-anak mereka, meninggalkan pendidikan agama baik 
Jang wajib maupun sunnah, serta menelantarkan mereka pada masa 
kanak-kanak sehingga mereka tidak dapat memberikan manfaat bagi 


dirinya sendiri dan juga bagi orang tuanya.” 


6 Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Para peneliti telah memastikan tentang adanya pengaruh pada 
tahun pertama usia anak terhadap kehidupan masa depannya. 
Maka persepsi seoranganak pada dirinya datang melalui bagaimana 
orang tua memperlakukannya. Jika kita menanamkan persepsi 
pada diri anak bahwa kita mencintainya, maka dalam dirinya 
akan terbangun perasaan bahwa ia adalah anak yang baik dan 
terhormat. Namun jika kita kurang sabar kepadanya dan terus- 
menerus memaki serta mencacinya, berarti kita telah membentuk 
persepsi dalam dirinya bahwa ia bukanlah anak yang baik. Dalam 
pertumbuhannya anak akan berpikir buruk pada dirinya dan 
semuanya akan berakhir dengan kesedihan dan frustrasi atau 


pemberontakan dan suka berbuat salah. 


Jika kita melihat anak melakukan perbuatan yang kurang baik, 
maka pahamkan ia bahwa aib/celaan bukan pada dirinya sebagai 
personal, namun pada perilakunya dan bukan pada sosoknya 


sebagai seorang manusia. 


Hal yang tak kalah pentingnya bagi orang tua adalah 
mengetahui tips-tips merespons kesalahan anak dengan lembut 
dan tegas secara bersamaan sejalan dengan perasaannya anak 
sebagaimana juga interaksi itu harus dibangun di atas dasar-dasar 
tertentu. Karena itu, jangan pernah memuji perbuatan anak kita 
yang sama yang kemarin kita cela, dan jangan mencelanya karena 
perbuatan yang sama yang kemarin kita puji serta jangan pernah 
selamanya melakukan tindakan yang kita larang untuk dilakukan 


oleh anak. 


Suatu pendidikan tidak akan sempurna tanpa didasari cinta. 


Karena itu, tanamkanlah rasa cinta terhadap anak dengan penuh 


1 Ibnu al-Gayyim, Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


hikmah. Cinta bukan berarti mengambil alih semua tugas anak di 
rumah maupun di sekolah. Karena cinta Rasulullah Saw kepada 
para sahabat beliau tidak dengan melarangnya untuk melakukan 


tugas dan kewajiban terjun menuju medan perang. 


Wahai para orang tua, perhatikanlah betapa pentingnya 
mengurangi makian, karena anak pada dasarnya bukanlah robot 


yang bisa kita atur sesukanya. 


Berapa banyak orang tua yang bosan memarahi anaknya 
yang tidak mau mendengar dan terus-menerus memusuhinya 
atau karena masalah yang diperbuat dengan anak-anak tetangga. 
Sehingga ketika mereka kehilangan kesabaran dan kemarahannya 
memuncak mereka mengancam anaknya dengan berkata, 


12 


“Tunggulah sampai ayahmu pulang kerja dan memukulmu 


Masalahnya, seorang ayah yang pulang dari pekerjaannya 
tentu dalam kondisi letih dan sangat membutuhkan istirahat dan 
ketenangan di rumahnya. Lalu bagaimana sekiranya jika ia masuk 
rumah dan melihat istrinya sedang menghadapi masalah dengan 
anaknya sambil berkata, “Aku tidak sanggup lagi menanggung anak 
sendirian, dan aku mau engkau melakukan sesuatu kepadanya.” 

Hendaknya setiap orang tua tidak melupakan kekuasaan 
Allah Swt, karena mungkin mereka merasa gagal mendidik anak 
meskipun mereka telah berusaha mendidiknya dengan seluruh 
kemampuan yang mereka miliki. Oleh sebab itu, saudaraku, 
janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah dan berdoa untuk 
anak kita. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Tsauban Ra, 


ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda, 


“Seorang laki-laki akan diharamkan rezeki baginya karena dosa 


Jang menimpanya dan tidak akan mampu merubah takdir kecuali 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dengan doa, dan tidak akan betambah umur kecuali dengan ketaatan/ 
kebaktian.” (HR. Ahmad) 


Beliau juga bersabda, 


"Jangan tinggalkan dirimu dan anakmu...” (HR. Muslim) 


Nabi Daud As pernah berkata, “Yg Tuhanku, jadikanlah 
untuk anakku apa yang telah Engkau berikan kepadaku.” Maka Allah 
mewahyukan kepadanya, “Katakanlah pada anakmu, dia akan menjadi 
milik-Ku sebagaimana engkau adalah milik-Ku dan Aku miliknya seperti 
Aku juga milikmu.” 

Karena itu, ajaklah anak kita menuju Allah. Didiklah mereka 
untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tanamkan dalam diri 


mereka ketagwaan kepada Allah Swt serta bantulah mereka untuk 
berbakti kepada kita ketika kelak tumbuh dewasa. 


Ingatlah selalu bahwasanya anak merupakan amanat untuk 
kita dan sebentar lagi ia akan meninggalkan rumah kita. Maka 
bersungguh-sungguhlah dalam mendidik dan mengarahkannya. 
Berikanlah waktu dan perhatian kita kepadanya, pelajarilah 
kepribadiannya dan sempurnakan kepribadiannya, karena hal 
itu akan banyak membantu kita dalam mendidiknya. Jika kita 
mendapatkan kesulitan, maka ketahuilah bahwasanya itu semua 
adalah proses. Jika kita melaluinya dengan senang dan bahagia, 
maka berikan penghargaan kepadanya (anak-anak kita). Ketahuilah 
bahwasanya kita saat ini bersama mereka dan sebentar lagi mereka 
akan berpisah dengan kita, maka nikmatilah hidup kita bersama 
mereka, bekerjalah bersama mereka dan janganlah mangacuhkan 
mereka, karena suatu saat akan terjadi hal yang tidak disangka- 


sangka dan akan datang saatnya penyesalan. 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Imam al-Ghazali berkata, “Anak yang diabaikan oleh orang 
tuanya sejak masa pertumbuhannya akan menjadi anak yang berakhlak 
buruk, pendusta, pendengki, pencuri, pengadu domba, suka campur tangan, 
hedonis dan kurang ajar, dan semuanya dapat dicegah dengan pendidikan 
Jang baik.” 

Orang tua harus rendah hati di hadapan keagungan anaknya. 
pahamilah bahwa kata yang diucapkan anak adalah ucapan 
seorang raja. Rasakanlah bahwa anak yang tidur di antara kedua 
lengan kita merupakan potret masa depan kita, dan yang bermain 
saat ini di antara kedua telapak tangan kita adalah sejarah nyata 


dalam pandangan kita. 


Dalam sebuah syair dikatakan, 


Sebaik-baik yang diwariskan seorang kepada anaknya adalah budi 
pekerti yang baik dan pujian yang baik. 


Itu lebih baik daripada dinar dan emas dalam situasi sulit maupun 


mudah. 


Semua itu akan sirna, dan agama serta budi pekerti yang baik akan 


abadi sampai datangnya pertemuan dengan Allah. 


Dalam buku ini, penulis berusaha mengumpulkan ringkasan 
pengalaman para pendidik terdahulu danmodern serta pengalaman 
penulis dalam mendidik anak selama 20 tahun tanpa melupakan 


pengalaman dan penelitian lainnya. 


Tentu tidaklah semua wasiat dan petunjuk yang disampaikan 
oleh para pakar pendidik pada praktiknya akan selalu berhasil, 
karena bisa jadi banyak orang yang tidak memiliki kesabaran 
sehingga tidak dapat membantunya untuk menjadi seorang ayah 


dan ibu yang ideal. Namun yang terpenting adalah kita tetap 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


berusaha sebaik-baiknya dan berusaha untuk mengembangkan 
dan memperbaiki perilaku diri kita, maka perilaku dan kondisi 


anak pun akan menjadi baik pula. 


Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui semua 
yang aku inginkan dari karya ini, yaitu membantu semua orang 
tua dalam mendidik anak mereka, menunjukkan mereka tentang 
perilaku dan cara bergaul yang baik dengan anak. Jika semua itu 
sesuai, maka segala pujian dan keutamaan hanyalah milik-Mu 
semata. Jika aku melakukan kekeliruan, maka kebenaran itu tidak 
datang kecuali dari-Mu. Kepada-Nya-lah aku bertawakkal. Dialah 
Tuhan Pemilik singgasana yang Agung. 


Hims, 10 Jumadil Ula 1421 H 
10 April 2000 M 


Hassan Syamsi Basya 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


UNTAIAN KATA PERSEMBAHAN —4 
PRAKATA PENULIS -— 6 
DAFTAR ISI — 12 


1 KAIDAH SENI MENDIDIK ANAK — 19 


Tanggung Jawab Pendidikan — 20 

Tugas Seorang Ibu — 22 

Perilaku Orang Tua dan Problematika Psikologi Anak 
Perselisihan antara “Ya” dan “Tidak” — 26 
Temanilah Anakmu! — 27 

Cinta dan Pendidikan — 28 

Pertanyaan Anak — 29 

Jadilah Teladan bagi Anak Kita — 30 
Perintah yang Tegas dengan Tenang — 31 
Kapan Kita Harus Berkata, “Tidak!” — 31 
Berikanlah Kebebasan Berpikir — 33 
Belailah Anak dengan Lembut — 33 


Menanamkan Persaingan — 34 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


» Kedatangan Anak Kedua — 35 
» Apakah Anak Dilahirkan sebagai Perusak? — 35 
“Antara Pelit dan Boros — 36 
» Ketika Anak bertamasya — 36 
» Memilih Teman — 37 
» Kakek dan Nenek Bisa Melakukan yang Tidak 
Bisa Dilakukan Ibu dan Ayah — 40 
» Apa Peran Pembantu di Rumah? — 42 
» Kiat Mengurangi Kecanduan Anak Menonton Televisi — 45 


2 PESAN PENDIDIKAN -— 46 
“ Dengarkanlah Anak Kita! — 46 
» Biasakanlah Anak Berterus Terang — 47 
“ Nasehat Mendengarkan Anak — 49 
“ Pelajari Kepribadian Anak Kita — 51 
» Hormatilah Anak Kita — 53 
» Berikan Motivasi kepada Anak — 53 
s Kurangi Kecaman terhadap Anak — 55 
» Perhatikan Pendapat Anak Kita! — 56 
“ Ajarkan Anak Percaya Diri — 57 
» Kiat Membuat Anak Percaya Diri — 58 
» Biasakan Anak Kita Berhasil — 59 
» Membebani Anak Tanggung Jawab — 61 
“ Gambaran Nyata dalam Kehidupan — 62 
» Pesan dalam Memberikan Tugas — 62 
» Uang Saku — 64 
“ Jangan Berikan Perhatian yang Berlebihan! — 65 
“ Ajarkan Anak Hidup Susah — 66 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MAINAN ANAK-ANAK -— 69 
“ Wasiat untuk para Pendidik —70 


“ Permainan yang Islami — 73 


APA YANG HARUS DIPERBUAT JIKA ANAK-ANAK 
KITA BERTENGKAR? -— 76 


» Sikap Orang Tua ketika Anak Bertengkar — 77 
“ Ketika Anak Berkelahi di Dalam Mobil — 80 

» Bersikap Adil kepada Anak — 81 

“ Permusuhan di antara Anak — 82 


JIKA ANAK MENANGIS - 84 
“ Nasehat Merubah Kebiasaan Anak yang Menangis — 86 


. KETIKA ANAK MEMILIKI KEBIASAAN 


TERTENTU -— 88 

» Apa Penyebab Kebiasaan Buruk pada Anak? — 89 

» Macam-macam Kebiasaan Buruk pada Anak — 92 

“ Tips Mengobati Kebiasaan Buruk pada Anak — 95 

» Bagaimana Menyikapi Anak yang Sedang Marah — 96 

“ Ketika Anak Marah di Sekolah Taman Kanak- 
Kanak — 97 


APA YANG DILAKUKAN JIKA ANAK 

MEMBANGKANG? -— 98 

» Mengapa Sesekali Anak Menentang Perintah 
Orang Tua? — 100 

“ Tidak Ada Ketaatan Buta — 102 

» Nasehat Menghadapi Masalah Perilaku Anak — 103 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


8 MACAM-MACAM BENTUK PENGHARGAAN/ 
HADIAH —104 


“ Dasat Pemberian Hadiah dan Sanksi — 108 


9 MACAM-MACAM BENTUK SANKSI/ HUKUMAN - 
110 


» Macam-macam Sanksi — 114 

» Sanksi Pemberhentian Kegiatan Sementara — 118 

» Jgsha dalam Pandangan Anak — 119 

» Anak antara Usia 2-12 Tahun — 120 

“ Pilihlah Satu atau Dua Target Perilaku yang akan 
Dirubah — 120 

» Syarat Sanksi — 122 

» Cara Memberikan Sanksi — 124 

» Sanksi Pukulan — 126 

“ Nasehat kepada Ibu untuk Mengurangi Marah — 127 


10 PENDIDIKAN SATU MENIT - 128 
“ Cacilah Anak Kita Satu Menit! — 129 
“ Sanjung Mereka Beberapa Saat — 132 
» Mempelajari Tujuan dalam Satu Menit — 133 
“ 10 Pesan Pendidikan — 134 


11 APA YANG HARUS DIPERBUAT JIKA ANAK MALAS 
TIDUR? — 137 


12 APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA ANAK TIDAK 
MAU MAKAN - 140 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


13 KETIKA ANAK MINDER (RENDAH DIRI) — 144 
“ Puncak Indikasi Rasa Minder — 145 
» Apakah Penyebab Rasa Minder? — 146 
» Kiat Menyembuhkan Rasa Minder — 148 


14 KETIKA ANAK TAKUT -— 150 
“ Jenis-jenis Ketakutan pada Anak? — 151 
“ Rasa Takut Non Indrawi — 153 
“ Takut Gelap — 154 
» Kiat-kiat Mengobati Rasa Takut pada Anak — 156 


15 KETIKA ANAK SALAH DALAM MELAFAZKAN 
KATA-KATA — 158 


“ Apa yang Harus Dilakukan? — 159 

» Bagimana Kita Membantu Anak untuk Mengembangkan 
Bahasanya? — 160 

» Apa yang Harus Dilakukan jika Anak Gagap? — 161 


16 KETIKA ANAK MASUK SEKOLAH -— 164 
» Membiasakan Anak di Sekolah — 166 
» Menyegerakan Anak Masuk Sekolah — 167 
“ Belajar Bahasa Asing — 167 


17 MENGAPA ANAK SUKA BERBOHONG? — 169 
“ Sebab Anak Suka Berbohong? —170 
» Cara Melepaskan Anak dari Kebiasaan Berbohong — 171 


18 MENGAPA ANAK REMAJA MELAKUKAN 
TINDAKAN KRIMINAL»? — 174 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Apa yang Dilakukan jika Anak Mencuri? — 175 


19 BANTULAH ANAK MENUJU ALLAH SWT — 179 


Persiapkan Anak untuk Beribadah kepada Allah — 184 


Mengajak Anak Membaca Al-OJur an dan Menghafalnya — 
185 


Apa yang Seharusnya Dihafal Anak? — 187 
Jangan Hancurkan Bangunan Spiritual dalam Diri 
Anak! — 188 


20 DONGENG UNTUK ANAK -— 190) 


Metode/ Cara Bercerita pada Anak — 192 
Hindarilah Cerita-cerita Berikut! — 193 
Dongeng Sebelum Tidur — 194 


21 AJARKAN ANAK BERDISIPLIN — 195 


Amanah — 196 

Keberanian — 197 

Bergaul dengan Baik — 198 

Mandiri — 199 

Kesederhanaan & Kedisiplinan — 201 
Iffah (Menjaga Kesucian Diri) dan Ikhlas — 202 
Menepati Janji — 203 

Penghormatan — 204 

Kasih Sayang — 205 

Mengutamakan Orang Lain — 205 
Sopan Santun — 206 

Adil — 206 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


22 AJARKAN ANAK BERETIKA - 208 
“ Adab dalam Majelis — 209 


» Biasakan Anak-anak Kita Bijaksana dan Berbudi Luhur — 
210 


“ Adab Menelepon —211 
» Ajarkan Anak Etika Makan dalam Islam — 212 
» Ajarkan Anak Etika terhadap Guru/ Ulama — 212 


. sa 


23 PENDIDIKAN SEKSOLOGI -— 213 


» Permainan umum antar Anak Usia Dini — 215 


24 MASA REMAJA, BAGAIMANA KITA BERGAUL 
DENGANNYA -— 216 


» Anak Remaja... Membutuhkan Sahabat — 222 

» Anak Remaja... Membutuhkan Rasa Aman — 225 

» Anak Remaja... Butuh Ibadah — 226 

“ Bagaimana Menumbuhkan Aspek Keagamaan pada 
Anak Remaja? — 226 

“Remaja dan Seks — 228 

» Ajarkan Anak Memikul Tanggung Jawab — 229 

“ Pulangnya Anak di Sore Hari — 231 


» Orang Tua Hendaknya Memperhatikan Hal-hal Berikut! — 
232 


DAFTAR PUSTAKA -— 235 


B. Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kaidah Seni Mendidik Anak 


Sebagian orang ada yang enggan melaksanakan tanggung 
jawabnya sebagai seorang ayah untuk menjaga anaknya ketika 
ia merasakan letih di sore hari pada saat pulang dari aktivitas 
harian mereka. Padahal ibu yang seharian penuh merawat dan 
memperhatikan anaknya juga merasakan keletihan yang sama. 
Mereka membutuhkan pemahaman dan penghargaan dari suami. 
Suami semestinya tidak hanya membebankan tanggung jawab 
kepada istrinya. Karena itu, hendaknya ia mengambil anak dari 
tangan istrinya guna menggapai beberapa tujuan, antara lain 
menjalin hubungan dengan anaknya, memperlihatkan rasa cinta 
dan perhatian kepada istrinya, serta memberikan penghargaan 


atas tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakannya. 
19. 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Lebih dari itu, sang istri akan merasa bahwa suaminya masih 


memperhatikannya seperti saat dahulu ia belum melahirkan. 


Ada sebagian suami yang pulang ke rumahnya di sore hari 
hanya untuk menikmati makan siang kemudian kembali ke luar 
rumah bersama teman-temannya hingga tengah malam dengan 
meninggalkan istri dan anak-anaknya. Mereka beralasan bahwa 
kebiasaan tersebut dilakukannya sejak sebelum menikah. Mereka 
melupakan anugerah anak yang telah diberikan kepadanya. Maka 
hendaknya ia mulai merubah gaya hidup, karena di hadapannya ia 
telah memiliki tanggung jawab dan pola hidup yang baru. 


Lahirnya seorang anak telah menjadikannya sebagai seorang 
ayah. Karena itu, hendaknya ia selalu mendampingi istrinya dalam 


melaksanakan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. 


Terkadang para suami merasa cemburu terhadap perhatian 
yang ditumpahkan istri kepada anaknya. Oleh sebab itu, seorang 
istri juga tidak boleh melupakan perhatiannya kepadapasangannya, 
yaitu memberikan kebutuhan yang diinginkan suaminya seperti 
menyambutnya dengan baik saat ia tiba di rumah, menyuguhkan 
hidangan yang dibutuhkan dengan cara yang baik dan terhormat, 
serta tidak boleh menjauhkan suami dari anaknya hanya karena 


alasan kaum laki-laki tidak mampu merawat anak. 


Tanggung jawab Pendidikan 
Tidak diragukan bahwa pendidikan anak merupakan tanggung 


jawab bersama kedua orang tua. Seorang istri tidak sepatutnya 
melarang suaminya untuk ikut membantunya mendidik anak. Ia 
semestinya menganjurkan suaminya untuk melakukan hal tersebut 


bahkan menyediakan kesempatan baginya. 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Seorang ibu dilarang menyandarkan pemberian ancaman dan 
sanksi untuk anak kepada suaminya, karena seorang ayah di mata 
anaknya akan menjelma menjadi “Polisi bagi para pelaku kriminal” 
sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli pendidikan. 
Hubungan mereka hanya akan terjalin pada keinginan yang 


berbeda. 


Hendaknya kita tidak melalaikan bahaya yang dapat 
ditimbulkan akibat perbedaan sikap orang tua kepada anak. 
Hal tersebut dapat mengurangi wibawa keduanya di mata anak, 
sehingga mereka akan melakukan perbuatan yang menguntungkan 
dirinya dan terus-menerus dalam kesalahan. Anak seharusnya 
mengetahui bahwa kekuasaan dan kebijakan keduanya berada 
dalam satu komando. Pengaruh terburuk yang terjadi pada diri 
seorang anak yang menyebabkannya gelisah dan bimbang adalah 
perselisihan kedua orang tua yang didengarnya. Akibatnya, dalam 
dirinya akan tertanam rasa benci kepada orang lain. Keluarga 
dalam pandangan mereka tidak kurang dari kelompok-kelompok 


yang selalu berselisih dan berseteru. 


Sebagian orang tua menganggap bahwa pendidikan harus 
dengan kekejaman, kekerasan dan muka cemberut. Ketika berada 
di rumah, seorang ayah selalu terlihat mengerutkan dahinya, 
terlihat seakan-akan ia adalah alat balas dendam atau teror. Anak 
kemudian akan menjauh dan bersembunyi di pojok rumah karena 
takut serta menghindari kemarahan orang tuanya dan bukan 
karena kharisma dan rasa malu kepada mereka. Bentuk seperti 
ini tentu melanggar prinsip dasar pendidikan dan Islam pun 


melarangnya. 


Ibnu Khaldun berkata, 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Barang siapa di antara para guru dan pembantu yang mendidik 
anaknya dengan kejam dan paksaan, niscaya anak itu akan menjadi 
pemaksa, jiwanya akan sempit, bilang semangat, selalu berdusta dan 
melakukan perbuatan keji karena takut dari tangan-tangan yang 
suka memaksa, itu pula telah mengajarkan dirinya untuk berbuat 


makar dan dusta.” 


Tugas Seorang Ibu 


Kesibukan seorang ibu dalam mendidik anak pada usia 
satu tahun adalah tugas yang paling utama. Hal itulah yang 
menimbulkan terjadinya banyak pergulatan pemikiran di negara 
Barat yang akhirnya melahirkan imbauan akan pentingnya 


memfungsikan kembali peran orang tua dalam pendidikan anak. 


Mantan menteri pendidikan Amerika Serikat mengungkapkan 
kegelisahannya terhadap semua tragedi yang terjadi dalam sebuah 
keluarga, 

“Kelemahan sistem pendidikan sekolah-sekolah di Amerika 

pada beberapa sisi telah menyebabkan pergeseran nilai pada 

sebuah keluarga. Kita memiliki banyak keluarga yang kedua 
orang tuanya (ayah maupun ibu) melaksanakan tugas dan 
peran secara maksimal dan semestinya meskipun beberapa 


orang di antara mereka tidak melaksanakannya...” 


Seorang guru besar sebuah universitas terkemuka di 


California, George Devous, pernah berkata, 


4 Mugaddimah Ibnu Khaldun. 

5 Dari majalah al-Bayan al-'adad at-tasi', disadur dari majalah Brain Trust, 
(Oktober 1987). Majalah ini diterjemahkan ke dalam 7 bahasa yang 
dibagikan secara gratis setiap bulan sebanyak 20 juta eksemplar. 


Ba Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Seorang ibu di Jepang merupakan unsur penting yang 
berperan memberikan pengaruh terhadap pendidikan anak- 
anak mereka, karena mereka telah menanamkan dalam diti 
mereka bahwa satu-satunya tanggung jawab adalah mendidik 
anak yang ditopang dengan kekuatan peran sekolah. 
Pendidikan ini telah dimulai sejak anak baru dilahirkan.” 


Perilaku Orang Tua dan N 


Problematika Psikologi Anak A 


Perilaku orang tua berpengaruh besar terhadap permasalahan 


psikologis anak. 
Beberapa sikap yang sering dilakukan orang tua antara lain: 


@ Dominasi orang tua. Orang tua sering berlebihan dalam 
menguasai dan mengintervensi urusan anak-anak mereka, 
oleh karena itu anak akan tumbuh menjadi sosok yang lemah. 
Maka ke depan ia harus memiliki kesiapan mental yang kuat 
untuk menghadapi problematika psikologis tersebut. 

2 Sikap posesif, yaitu dengan melakukan pekerjaan yang 
menjadi tanggung jawab anaknya serta selalu mengamini 
dengan cepat semua keinginannya. Maka anak tersebut akan 
tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri. 

3 Mengucilkan dan menganggap remeh, yaitu dengan 
meremehkan anak dan membiarkannya tanpa memberikan 
penghargaan dan motivasi saat ia meraih kesuksesan atau 


tidak memberikan sanksi atau ancaman saat mereka gagal. 


3 Memanjakannya, yaitu lamban melakukan interaksi dan 


6 Al-Bayan, juz ke-9, hal. 87-89. 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


memberikan pendidikan kepada anak serta selalu memenuhi 
keinginannya, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi 


anak yang masa bodoh. 


@ Keras, yaitu ketika seorang ayah dan ibu memberikan sanksi 
fisik dan psikologis kepada anak dengan keras dan kejam, 
maka anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang tidak 
mempunyai pendirian. 

@ Kebimbangan dan keraguan. Sikap orang tua yang ragu 
dan bimbang dalam memberikan pujian kepada anaknya 
yang seharusnya diberikan sanksi akan menumbuhkan 
anak yang suka melawan, selalu bimbang serta sulit untuk 
membedakan antara yang benar dan salah. 

@ Sikap diskriminatif. Membedakan anak dalam segala hal 
akan menumbuhkan anak yang pencemburu, pembenci dan 


pendendam. 


Semua sikap di atas dapat membahayakan perkembangan 
anak. Karenanya, sikap utama yang harus dilakukan oleh orang 
tua terhadap anaknya adalah bersikap adil sebagaimana sabda 
Rasulullah Saw, 


PO, Dana 2 0 
“Tidak akan disayang orang yang tidak memiliki kasih sayang.” 
(Muttafagun “alaih) 


Jika kasih sayang sudah terpatri dalam relung hati orang tua, 
maka tidak diragukan bahwa kasih sayang akan ditularkan kepada 


anak-anaknya sehingga mereka akan tumbuh menjadi anak yang 


Gara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


penyayang, jauh dari segala suatu yang dapat mengotori jiwa dan 
hatinya. 

Situasi pertikaian dan permusuhan yang memanas antara ibu 
dan ayah serta suara teriakan mereka berdua dapat memecahkan 
telinga, menanamkan rasa takut dan bimbang serta membuat 
anak tidak nyaman dalam melakukan aktivitasnya. Kecemasan 
anak akan membesar ketika mendengar suara teriakan pertikaian 
kedua orang tuanya pada waktu sore hari namun ia tetap berusaha 
tidur di pembaringannya, bahkan ketika kembali ke rumahnya ia 
merasa kembali ke dalam suasana yang hangat dengan kebencian 


dan permusuhan. 


Anak akan terus merasakan penderitaan kembali akibat 
benturan kejiwaan dan kondisi keluarga yang semrawut. 
Penderitaan itu akan semakin bertambah setiap kali sensitivitasnya 


bertambah. 


Oleh karena itu, setiap orang tua hendaknya menjauhkan 
diri dari perselisihan, khususnya di hadapan anak-anak mereka, 
menangguhkan pembicaraan pada masalah tertentu sampai pada 
waktu anak-anak mereka tidak berada dengan mereka sehingga 
setiap orang akan lebih objektif dan jauh lebih tenang dalam 


menyikapi masalah. 


Secara naluri, pengalaman yang anak-anak saksikan di rumah 
akan berdampak pada diri mereka ketika berada di sekolah. Di 
sana ia akan menjadi anak yang suka memusuhi teman-temannya, 
melakukan keributan, baik kepada teman-temannya maupun 
kepada gurunya serta melakukan perbuatan yang tidak pantas 


seperti memecahkan peralatan sekolah dan berkelahi dengan 


7 Ahmad Ali Badawi, Anakmu dan Problem Psikologisnya. 


Cara Jitu Mendidik Anak Shaleh dan Unggul di Sekolah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


